Refleksi Magasid Akidah 
“ HASAD DAN IMAN " 













UN VERSI TI MIN OLS. vw 
HALIM Ah 


Akidah Intellectual Discourse 15 - 20/21 


Refleksi Magasid Akidah 


/ 


24 Sept 2021 Microsoft team 


Friday rr 
3:00 pm - 4:00 pm 


Organizer: 
La AKIDAH AND RELIGION STUDIES PROGRAM 
FACULTY OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT 


MAKNA MAOASID AKIDAH 





KOMITMEN DAN INTERAKSI ANTARA IMAN DAN DIMENSI EKSISTENSI MANUSIA 
GUN Jgowatl duta HUNI Kyu Adele VI, DI 


| Hablun Minallah ' W- Hablun Minannas | N 
| | , y 
4 


A8 oya Jaa | cai Ga Jaa 





(112 #9bP JD) ol 33 Jas3 AN 33 JLN AG gl AN age C3 


Mereka diliputi kehinaar di mana saja mereka beradar 
kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan 
tali perjanjian dengan manusia (Ali Imran: 112) 


Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw Ikilulo antar usimtv 








Dj snsaia Alan PA Aiall 9 HLISI) (pa Ane IlnYI Sandal Aula 


Buku Magasid Akidah 
IS Atma PA AI pl) ALI ate ia analis 


dh 


' NN 
AS 


- € 
“ p 
. 


Cah .» “ » | . 3 
£ PNG 


»$ 


3 


N 
" 


Ptk 

Fa sx. 
- .g ,P. 
2 . 


9 usimtv 


www.usim.edu.my #IOlw usimofficial 


Knowledgeable « Disciplined « Devout 








MANUSIA MAKHLUK SPESIAL/ISTIMEWAH 





Manusia adalah makhluk Allah Swt yang teristimewa dari makhluk lainnya. Sebab Allah SWT melengkapi diri 
manusia dengan unsur-unsur immaterial, yaitu: ruh, akal, hati, dan nafs (syahwat dan ghadhab) yang terbentuk dalam 


satu kesatuan yang disebut jiwa (soul). 


Dari komponen immaterial ini, manusia hakikatnya adalah sebagai makhluk spiritual dan masing-masing unsur 
tersebut memiliki fungsi yang berbeda antara satu dengan lainnya, misalnya Ruh, ia memiliki sifat yang murni dan suci 


disebabkan kecenderungannya kepada kesejatian (hakikat) dan lebih dekat dengan Allah. 


Sedangkan akal manusia dicipta untuk berfikir, menganalisa, merenung, mengingat, menghitung, dan berlogika 
seluas-luasnya. Sementara hati manusia berperanan untuk membuat keyakinan (beriman), mencintai, membenci, 
empati, dan hal-hal yang berhubungan dengan rasa. Sedangkan nafsu merupakan energi jiwa yang berpotensi pada 


kesenangan dan kemarahan (nafs al-ammarah). 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 


SISA JANTAN MD) BN ICTAYA MP) IS NSAID TAN 





Secara normal, setiap manusia tentu mengharapkan kebaikan untuk diri dan keluarganya, dan sejatinya 
siapa yang mengharap kebaikan, maka perlu memulakan berbuat kebaikan dari diri sendiri terlebih dahulu, 
atau dengan ungkapan "berdamai dengan diri sendiri", dan inti dari berdamai dengan diri sendiri tujuannya 
adalah dapat menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan yang Allah bagi. Untuk 
mencapi hal ini, manusia memerlukan penyucian diri "Tazkiyatun Nafs/Purification of the Self". Firman Allah 
Swt: (1£ “YI) SP va Aa 3 "Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan 
beriman". (Al-'Alaa: 14). (4 ee) WS ya Ada 3 "Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa 
itu". (As-Syams: 9). 


Maksudnya, manusia akan berjaya dan bahagia hidupnya dengan mengsongkan diri dari sifat-sifat yang 
dapat mengakibatkan jiwa tidak tenang, seperti: hasad, dengki, iri hati, fitnah, gibah, sombong, congkak dan 
lainnya. Selama jiwa diisi dengan perkara-perkara tersebut, maka kebaikan tidak akan pernah datang 


menghampiri hidup ini. 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 


PENYAKIT HATI PALING BERBAHAYA ADALAH HASAD 





Penyakit hati yang paling berat dalam diri manusia adalah hasad/dengki, betapa banyak masalah dan 





problematika dalam keluarga, pekerjaan, perniagaan, perpolitikan dihancurkan oleh sikap permusuhan yang 


merupakan akibat dari penyakit hasad dan dengki. Jiwa hasad dijelaskan secara eksplisit dalam Our'an: 
(NY jala JI) ea LA Aa Aa co) AA ja AA Plat UJ 


“Jika kamu memperoleh kebaikan/nikmat, (niscaya) mereka bersedih hati, tetapi jika kamu tertimpa bencana, 


mereka bergembira karenanya". (Ali-lmran, 120). 
Bahkan perkataan hasad ditemui dalam Our'an: (£ :SlSIN) XS IS) amla 3S yag 
“Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki". (Al-Falag: 5). 
(19 rail) SAY) Godiii Y TAS Oi WigRS Oi Ol us UB ad 


"Allah telah menetapkan sebelumnya": mereka akan mengatakan "Sebenarnya kamu dengki kepada kami" 


Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali". (Al-Fath: 15). 


Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 








USIM 


2 1? (Nan “Pap o - w 2,7 . Oa AA e 5 c. o - w ba 83. 1 | "? o 7 On ng GD 
(Yeol) Gal Ad GAS Uh 5 Ga agaasil de Ca IA IIS ASI a05 ya Sign jl HST Jl Ga HS 33 
"Sebahagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran 


setelah kamu beriman karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran”. 


(Al-Bagarah: 109). 


Nabi Saw melarang dengan tegas perbuatan hasad yang terjadi dalam umatnya. 


& - HA 


mes) GAN AI Is IA K3 NAS V3 19 AS V3 NGAKAK Yg Dekati V3 | giaa V3 damai LAI GAN JG GEN SI 
j, (S1. ' 3) («3 all 
“Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta, janganlah kalian saling 


mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci, 


tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara". (Sahih Bukhari: 5604). 


Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 





SUMBER HASAD 





(2 £ selkuili) Al8 ya Al AkSle La (ae Gali GnA3 SI 
"Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya". (An- 
Nisaa: 54). 
(6228 18) cerieaal! “LI Hn) D gua Ani (53 JSI 
“Setiapa nikmat yang diperoleh akan menjadi sasaran hasad” (Syu'abul Iman, al-Baihagi, 6228). 


Oleh karena itu, Hujjatul Islam imam Ghazali merangkum dan merumuskan perkara hasad dalam kitab Ihya 


Ulumiddin dalam tiga hal yaitu: 

1) Seorang berjiwa hasad karena Allah SWT bagi nikmat ke orang lain. (3/189 « AJ! opal agle slah) dani de YP ama Y 
"Hasad terjadi karena nikmat yang didapat orang lain” (Ihya Ulumiddin, al-Ghazali, 3/189). 

2) Nikmat orang lain hanya dipandang negatif. (3/189 « Al! cowall age slual) dale dai Slle darill 5 ya 


"Orang hasad selalu melihat nikmat/kelebihan orang sebagai ancaman yang membuatnya tidak nyaman". (Ihya 





Knowledgeabie » Disciplined « Devout | www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 





3) Orang hasad dapat dikenal dengan responnya, baik ucapan ataupun tindakan. 
(31168 «AI suga asle elual) Ulalall Olsie US O 


"Orang hasad/dengki dapat dilihat dari sikapnya, sebab sikap zahir seseorang mencerminkan isi hatinya". 


(Ihya Ulumiddin, al-Ghazali, 3/168). 
Sebagaimana dikatakan oleh pujangga Arab al-Akhthal al-Taghlibi (92 H): 
MS Jl Gali Ae Gualll JaA Lailg ... adal gal SSI Jl 


"Sesunggunya kalam/kata kata itu berada dalam hati, namun diucapkan dengan lisan sebagai pembuktian 


terhadap apa yang tersimpan dalam hati manusia". 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 





HASAD DAN GHIBTAH 





Perlu diperhatikan bahwa seseorang tatkala melihat nikmat dan kelebihan orang lain akan dihadapkan oleh 


dua keadaan dan perasaan, yaitu: Hasad dan Ghibtah, maksudnya: 


1. Jika hati meresponnya secara negatif, dan merasa berat, benci atau tidak suka dengan nikmat yang didapat oleh 
orang lain, maka ini adalah perasaan hasad. Tipial hati hasad akan selalu merasa terancam setiap kali melihat 


keistimewaan dan kelebihan yang dinikmati oleh orang lain, inilah yang dilarang dalam Islam. 


2. Tatkala hati meresponnya secara positif, biasa-biasa saja dan tidak benci terhadap nikmat tersebut, tetapi 
timbul keinginan juga untuk mendapatkan yang sama, maka ini adalah perasaan hati yang ghibtah, dan 
dibolehkan dalam Islam. Dengan demikian, ukurannya terletak dan bergantung kepada perasaan hati, benci atau 


suka, kalau hati membenci berarti hasad dan tatkala hati biasa-biasa saja dan suka berarti ghibtah. 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 





USIM 


Imam al-Fudhail bin 'Iyadh menganggap respon ghibtah merupakan bagian dari keimanan, sedangkan respon 
hasad bagian dari kemunafikan, beliau berkata: 
23 Siga Jalil dkaing Sa213 ika Ga gll 3 cbagk3 V3 Anadg CAN 3 Ama V3 Jaka Uap! 3 CAN Ca SKS 3 cola! ya Uatai 
(NYN 1) ee Alena ai gal cela VI dala) ah 
“"Ghibtah itu adalah keimanan, dan hasad adalah kemunafikan, oleh karena seorang mukmin sejati akan 
berbuat ghibtah dan tidak hasad, sementara orang munafig akan berbuat hasad dan tidak ghibtah, orang mukmin 
senantiasa menutupi kekurangan orang lain dan memberikannya nasehat, sedangkan orang buruk senantiasa 


merusak citra dan membuka aib orang serta menyebarkannya". (Hilyatul Auliyaa, Abu Nu'aim al-Ashfahani: 


12144). 


Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 





SINN/TAa MOJAN MATAN YAN IDN ad 2 MN ANN LET Na TASYA DM BTA BAN MI HAN | 





Di antara hikmah dan magasid pelarangan hasad dalam Islam adalah seperti berikut: 
1. Hasad dapat melampaui/mendahului takdir, ketentuan dan ketetapan Allah Swt. 
(WMA sad) dial! cela am) GI Salah GI Suai 
"Hampir-hampir hasad mendahului ketetapan Allah". (Syuabul Iman, Baihagi: 6188). 
2. Menghancurkan amal kebaikan seseorang. 
(EYOV 2) cg Gd oo) Gala JII OS US satin! OS suali Ga mani KI 


"Jauhilah hasad (dengki), karena hasad dapat memakan kabaikan seperti api memakan kayu bakar". (Sunan 
Abu Daud: 4257). 


Tiada guna berbuat kebaikan dan amal saleh yang tak terbilang banyaknya selagi ada penyakit hasad dalam hati, 
sebab kesemuanya sia-sia di sisi Allah SWT. 


Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 





3. Memburukkan segala keadaan dan situasi dalam sebuah komuniti dan hubungan sosial, menebar fitnah dan 


ghibah, memecah belah keluarga dan ikatan tali persaudaraan. Oleh karena itu, tiada kebaikan yang dapat 





diharapkan pada jiwa-jiwa hasad, sabda Rasul SAW: (MV :8) ccil yalall | p0SII ama) | gAulain ala yS5 Gali J5 Y 
"Manusia selalu dalam keadaan baik, sepanjang ia tidak saling dengki mendengki". (Mu'jam Kabir. Thabrani: 


8157). 


4. Menyiksa diri sendiri karena hatinya tak tenang yang disebabkan munculnya rasa tidak nyaman atas 


kebahagiaan orang lain. 
5. Menimbulkan tekanan jiwa/stress, dan berpotensi menderita penyakit mental dan fizikal (jantung, strok, 
anzelti). 
mina 01 TAB) K3 JR mama) Cl Lag YI AK Suali Sud Cnau (3 AK Sal aelua Canlaa II Aitaa yua A3 NI 
"(YAAT sai) calusa 
“Ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah, yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut, dan 
apabila rusak, maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati". (Sahih Bukhari: 50. Sahih Muslim: 2996). 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 


JIWA HASAD MEMUSUHI NIKMAT ALLAH SWT 





USIM 


Pada hakikatnya, orang hasad dianggap nyata-nyata memusuhi nikmat Allah Swt. Sabda Rasul Saw: 
(OA tao suiaaa LaI an) ale Oi Sad Gl ad Ul) YP “edi BALA cas 336 Sala 
“Orang hasad memusuhi nikmat-Ku, membenci keputusan takdir-Ku, tidak ridha dengan apa-apa yang Aku 
bagi kepada hamba-Ku". (Syuabul Iman, Baihagi: 6213). 
US AR Iga Fi Y oat SARA Jadi Cai 4 RAN KENA Y pa AAN AAN GA Aa (aah Kai sa AYI 25 KI 
(1338 2) cxwml ika) Ap AOA) | pk) SAS 9 A3 II setu AKN Dai 
Penyakit umat-umat sebelum kalian telah menyerang kalian yaitu dengki dan benci. Benci adalah pemotong: 
pemotong agama dan bukan pemotong rambut. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, kalian 


tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan maka 


kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam diantara kalian. (Musnad Ahmad: 1338). 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 





Alangkah tepat ungkapan Mansur al-Fagih (306H): 


(5/251 salad asi) WR Lai gai TEE AA AI aa Call AI Salad yA Ae GI SMK UG Gal OS VI 


“Ingatlah, katakan kepada yang bermalam dalam keadaan hasad kepadaku. Tahukah engkau kepada siapa 
sesungguhnya engkau berbuat kejelekan? Engkau berbuat jelek kepada Allah SWT. Karena sesungguhnya engkau 
tidak ridha terhadap apa yang diberikan-Nya kepadaku". (Tafsir Ourthubi, 5/251). 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw Ikilulo antar usimtv 


IN TANDAN Aa ad 1 MOTANA MA Im MIA YAN MS AN YALETAN MO YANTENMANIN 





Oleh karena itu, tiada keperluan melihat kesenangan orang lain, sebab hal itu akan mendatangkan bahaya 
hasad, dengki dan iri hati. Rasul Saw pernah ditanya tentang siapakah dari umatnya yang terbaik? seperti dalam 


hadis berikut: 
CA gak NE Kal doi alih 2 gaha OS "OKE Gali Fl akkag Ale AA eka HI Jgn OB SOE 3 yr dl ye Je 
(EV ai) dana yaa Go) MAS V3 IE V3 Cak Vj ai BY LAN PIN AO Kalal Agak ad CAS ja 
"dari (Abdullah bin 'Amru| dia berkata: Ditanyakan kepada Rasul Saw, "Manusia bagaimanakah yang paling 
mulia?" Beliau menjawab: "Semua (orang) yang hatinya bersedih dan lisan (ucapannya) benar." Mereka berkata: 
"Perkataannya yang benar telah kami ketahui, lantas apakah maksud dari hati yang bersedih?" Beliau bersabda: 


"Hati yang bertakwa dan bersih, tidak ada kedurhakaan dan kezaliman padanya, serta tiada kedengkian dan 


hasad" (Sunan Ibnu Majah: 4206). 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw usimofficial usimtv 


SANA DA DJAN MINTA NADJAN SG DJAN YAN ANTA BN MOM DTAN ANN MDI IS BS) HO YAN KE WA LOR AYANIA MS) YAN 





Bahkan Rasul Saw menegaskan bahwa idealnya hati seorang mukmin yang sejati kosong dari penyakit 


hasad/dengki, beliau berabda: 
(YESA sai) ee Alai ya) SAI Ita ae Hi Un Y 
“Tidak akan berstu dalam hati seorang hamba, keimanan dan kedengkian”. (Sunan Nasai: 3058). 
Di hadis lain: 
(PU ah cobaan os ama) Ka Ul AE AA AAN 


“Tidak akan berkumpul dalam dada seorang hamba, keimanan dan kedengkian”. (Sahih Ibnu Hibban: 4606). 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw Ikilulo antar usimtv 


SE OI KETAN MAN YAN 





Firman Allah Swt: 
(V1 sala) G3 BS S3 Goos Aa ARA) LSM 3 goal 8535 Akik A3 An Unila La ll Ole GAS Y5 
"Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari 


mereka sebagai bunga kehidupan dunia, untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah 


lebih baik dan lebih kekal". (Taha: 131). 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw Ikilulo antar usimtv 


KHATIMAH 





Hasad dan iman tidak dapat menyatu 
dalam diri seorang mukmin sejati, 
jangan mengharap kebaikan kalau diri 
sendiri tidak baik, rambut boleh sama 


hitam tapi hati tentu berlainan. 


AAN MA Ya LO YA BYAYAYA 
SIA AN MBJAYA MMS INA TAG MAN In 





Knowledgeable « Disciplined « Devout www.usim.edu.my #IOlw Ikilulo antar usimtv 


